






DIGITAL 


MARKETING 





BLOGGING 


TOOLS 


SI 


Go Daddy" 


Go Daddy 


Merupakan sebuah jasa penyedia 
domain dan juga web hosting. Kita 
dapat mencari domain yang kita 
Inginkan dan mengecek apakah 
domain tersebut masih tersedia atau 
sudah digunakan. Di GoDaday kita 
dapat mengajukan domain yang 
sudah dibeli namun belum 
digunakan dengan memberikan 
Imbalan kepada GoDaday. 


Disgus 


Disgus adalah platform yang 
digunakan untuk melakukan 
comment pada suatu blog, Disgus 
memudahkan pengguna karena 
mereka hanya cukup login sekali 
untuk meninggalkan comment tanpa 
harus login di setiap website, dan 
juga mempermudah blogger untuk 
melihatnya. 


&' ONEHOUR 
TRANSLATION 


One Hour Translation 


Merupakan sebuah jasa penerjemah 
online yang memiliki moto "Fast & 
Professional”. Jika kita ingin 
memperluas target pasar kita ke luar 
negeri namun kita tidak menguasai 
bahasa negara tersebut kita dapat 
menggunakan jasa ini untuk 
menerjemahkan content kita 
kebahasa yang kita inginkan. 





SOCIAL MEDIA 
MANAGEMENT 


TOOLS 








sproutsocial 


Sprout Social 


Bayangkan anda mempunyai banyak 
social media dan banyak sekali 
pesan untuk anda, Sprout Social 
membantu anda untuk membalas 
pesan-pesan yang masuk dengan 
memiliki inbox yang mudah. Selain 
itu, Sprout Social juga memiliki 
analytic yang dapat membantu anda 
mengambil keputusan juga 
mempermudah blogger untuk 
melihatnya. 


tg Hootsuite” 


Hootsuite 


Aplikasi ini biasanya saya gunakan 
untuk melakukan penjadwalan dari 
content yang saya buat untuk social 
media seperti Facebook, Twitter dan 
juga Instagram. Jika Anda tidak suka 
repot repot untuk mengunggah 
content maupun foto kedalam social 
media milik Anda. Anda dapat 
menggunakan Hootsuite untuk 
mempermudah pengerjaan Anda. 





VIDEO 


TOOLS 


Splasheo 


Merupakan sebuah jasa pembuat 
video secara online. Bagi kita yang 
tidak mempunyai waktu untuk 
melakukan video editing dan juga 
cukup skill kita dapat menggunakan 
jasa pembuat video ini. Disini kita 
dapat membeli template video yang 
sudah disediakan dan dapat kita 
ubah sesuai dengan keinginan kita. 


IMovie 


Imovie merupakan software dari 
apple untuk para pengguna IOS. 
Software ini sudah include untuk 
pengguna macbook sehingga anda 
tidak perlu lagi mendownload atau 
membeli software video editing 
lainnya, dan mudah memasukan 
gambar dari beberapa program 
seperti iTunes, iIPhoto, GarageBand, 
dan iLife. 


Adobe Premier Pro 


Merupakan sebuah software yang di 
support oleh Adobe untu mengedit 
video. Di Adobe Premiere Pro kita 
dapat melakukan video editing 
dengan sangat mudah. Di Adobe 
Premiere Pro pun sudah banyak 
diberikan template template yang 
biasa digunakan mulai dari audio 
effect dan audio transition maupun 
video effect dan juga video 
transition. Adobe Premiere Pro 
sangat saya rekomendasikan 
kepada Anda yang ingin melakukan 
video editing. 


Snagit 


Snagit 


Merupakan sebuah software 
screencase yang dapat kita gunakan 
sebagai perekam layar desktop 
komputer kita. Dengan Snag it yang 
memiliki user interface yang friendly 
memudahkan kita untuk mengambil 
gambar maupun merekam layar 
desktop kita. 





" , Aa 
: - —— | | | p 7 
| & " |) 1 | ! 
Ta" — r — 


Webminarjam Studio 


Webinar jam dapat jadi pilihan untuk 
anda melakukan webinar. Anda 
dapat mengatur audience webinar 
anda dan menggunakan harga yang 
cukup relative murah dan mudah 
berintraksi dengan penonton 
webinar anda. 


veerell 


Veeroll 


Jika anda ingin membuat video Iklan, 
anda bisa menggunakan veeroll 
untuk membantu anda dalam 
membuat video lebih menarik. 
Veeroll memiliki banyak template 
yang memiliki conversion tinggi dan 
membantu ada mentarget traffic 
yang sesuai dengan video anda. 


Camtasia 


Camtasia membantu anda dengan 
mudah merekam layar desktop anda 
dan juga memasukan video dari 
kamera anda. Camtasia juga dapat 
mengedit video yang telah anda 
rekam dari kamera dan desktop 
anda lalu mempunyai fitur untuk 
langsung share ke beberapa social 
media. 





PICTURE 


TOOLS 


shutterstsck 
Shutterstock 


Untuk memperindah tulisan adau 
post anda? Tentu anda 
membutuhkan gambar yang 
menarik, Shutterstock menyediakan 
berbagai foto dan gambar dengan 
resolusi besar yang dapat ambil dan 
ditaro di post anda. 


flaticon 


flaticon 


Selain memperindah website anda 
dengan gambar, Anda juga dapat 
memperindah website anda dengan 
icon-icon.flaticon memilik banyak 
jenis-jenis icon dengan design flat 
yang siap mempercantik website 
anda. 


ct 
'#freepik 


free graphic resources 


treepik 


Freepik salah satu situs penyedia 
gambar gratis yang dapat anda 
gunakan untuk memperindah 
tampilan situs dan tulisan anda. 
Sehingga akan mudah untuk 
menarik audience anda jika 
menambahkan gambar-gambar yang 
unik dan menarik. 


P3 FREEIMAGES 


free images 


Jika anda mencari gambar untuk 
headline anda? free image 
memberikan illustrasi dan photo 
dengan gratis. Di dalam freeimage 
terdapat banyak kategori yang akan 
memudahkan anda memilih gambar 
yang sesuai dengan kategori anda. 





VJ 


BoxShot 3D 


BoxShot 3D membantu anda 
membuat desain E-Book Anda, 
BoxShot 3D dapat membuat buku 
dan anda tinggal pasang cover buku 
anda. dan kehebatannya anda dapet 
menggerak2an sehingga anda bisa 
mendapat sudut gambar yang bagus 
untuk Desain E-book anda pada 
website. 


Dinterest 


Pinterest 


Pinterest adalah tempat mencari ide 
untuk semua proyek dan minat 
Anda, hasil pilihan dari orang-orang 
seperti Anda. Untuk target Audience 
yang wanita pinterest sangat cocok 
bagi Anda karena 806 penggunanya 
adalah cewek. Pengguna Pinterest 
hingga saat ini telah melebihi 7/0 juta 
pengguna. 


Canva 


Canva adalah situs yang membantu 
anda membuat design-design anda. 
dan juga menyediakan 
ukuran-ukuran yang optimal untuk 
digunakan di social media sehingga 
anda tidak perlu mengatur ukuran 
yang tepat lagi. 


Max Aan oma ma mmm 


Instagram 


Instagram adalah sebuah aplikasi 
gratis yang fungsi utamanya sebagai 
tempat untuk mengupload foto-foto. 
Ada fitur Copy Share URL sehingga 
Anda dapat mengshare foto ke 
sosial media. Pengguna instagram 
sekarang telah mencapai lebih dari 
300juta pengguna. 





n bannersnack 


BannerSnack 


Jika anda ingin membuat banner 
dengan cepat dan indah. 
Bannersnack menyediakan template 
yang sudah tersedia untuk 
digunakan dan juga bisa 
menggunakan fitur retargeting 
audience anda. 





PRODUCTIVITY 


TOOLS 


Lu EVERNOTE 


Evernote 


Evernote adalah cara mudah dan 
hebat untuk mengingat segalanya, 
dari kenangan hidup dan informasi 
penting hingga pengingat sehari-hari 
dan daftar agenda. Evernote ini 
sangat powerfull dan mempunyai 
aplikasinya sendiri. 


x 
zapier 


Zapier 


Zapler adalah aplikasi dimana Anda 
bisa menggabungkan 2 aplikasi 
lainnya sehingga keduanya bisa 
terhubung secara otomatis. 
Contohnya ketika Anda 
menggabungkan Gmail dan 
Dropbox, jika Anda memakai Zapier, 
ketika ada email masuk dengan 
attachment, attachment tersebut 
akan otomatis ada di Dropbox anda. 


Ud Trello 


Trello 


Trello adalah tools kolaborasi yang 
akan mengatur project Anda menjadi 
kartu dan papan. Sekilas, Trello akan 
memberi tahu apa yang sedang 
dikerjakan, siapa yang mengerjakan, 
dan bagian apa yang sedang dalam 
proses. 


Google Calendar 


Google Kalender adalah salah satu 
fasilitas dari google dimana kita 
dapat menggunakannya pada saat 
akan membuat suatu acara. Dengan 
menuliskan nama acara dan 
rinciannya, Anda dapat 
mengirimkannya sebagai undangan 
ke beberapa e-mail teman. Dan 
apabila Anda mempunyai banyak 
acara, google kalender dapat 
memberikan pengingat pada e-mail 
maupun pada handphone sesuai 
waktu yang kita tentukan. 





3 
Pomodoro Apps 


Pomodoro apps membantu anda 
untuk tetap focus saat anda sedang 
kerja. Dengan tehnik pomodoro 
dibantu dengan aplikasi pomodoro 
akan menaikkan produktifitas anda. 


oocket 
Pocket 


Pocket adalah sebuah website yang 
dapat anda gunakan untuk 


menyimpan article-article, video, dan 


hal lainnya yang penting dan ingin 
anda baca nanti. Sekali anda 
menyimpan ke pocket akan terlihat 
di semua device. 


D 


Todoist 


Memiliki jadwal yang padat atau 
kerjaan yang menumpuk? Todoist 
dapat membantu anda membuat 
todo-list yang dapat di akses 
dimanapun dan jika itu merupakan 
kerjaan kelompok, anda dapat 
mengkolaborasikan oleh rekan kerja 
anda. 


Flux 


F.lux software yang membantu anda 
mengubah tampilan warna layar 
anda sesuai dengan suasana 
lingkungan anda. dengan ini akan 
membantu kesehatan mata anda 
saat bekerja dengan desktop anda 
dengan waktu yang cukup lama. 





On RescueTime 


Rescue Time 


Merasa terganggun dengan 
situs-situs lain saat bekerja? Rescue 
time membantu anda memblock 
situS-situs yang dapat mengganggu 
anda. selain itu, rescue time juga 
dapat menyimpan data kegiatan 
yang kita lakukan di depan desktop. 


Pi 


IFTTT 


IFITT adalah aplikasi yang dapat 
menghubungkan 2 aplikasi, 
sehingga akan mempersingkat 
kinerja sebuah workflow. Seperti 
contoh, anda bisa menghubungkan 
aplikasi social media dan aplikasi 
storage, sehingga ketika anda post 
sesuatu di social media langsung di 
backup di storage anda. 


S 


(@: Prezi 


tp S 


“8119, 
TT 


Prezi 


Prezi adalah software pembuat 
presentasi dengan kemudahan 
pembuatan presentasi cinematic dan 
animasi zoom, bergeser, dan animasi 
unik lainnya. Presentasi dengan 
membuat slide adalah tradisional 
dan Prezi ingin merubah persepsi 
presentasi yang traditional menjadi 
lebih interaktif dan unik. 








WEBSITE 


TOOLS 


DH 


click funnels 


Click Funnels 


Clickfunnels adalah sebuah landing 
page dan sales page designer atau 
editor dengan template yang lebih 
dari 50. Tidak hanya itu, clickfunnels 
juga menyediakan fitur customize 
sehingga semua template yang ada 
dapat diubah sesuai yang kita 
Inginkan. Integrasi yang disiapkan 
juga sangat beragam seperti email 
marketing dan payment gateway. 


(GW WorpPerss 


Wordpress 


WordPress adalah online, open 
source pembuat website yang ditulis 
dalam PHP dan MySOL. Wordpress 
bagi orang non-IT adalah blogging 
dan website Content Management 
System (or CMS) yang paling 
mudah. Wordpress juga CMS 
dengan user terbanyak saat ini 
dengan lebih dari 60 jt orang dan 
extendable plugin yang sangat 
lengkap. 


WI) COMMERCE 


Woo Commerce 


WooCommerce adalah sebuah 
extendable plugin ecommerce yang 
sangat powerful untuk CMS 
wordpress. Woocommerce dapat 
membuat website Anda menjadi 
sebuah ecommerce hanya dengan 
sekali klik. 


3 OPTIMONK 


OptiMonk 


OptiMonk adalah salah satu tool 
untuk mendapatkan subscriber dari 
visitor yang mengunjungi website 
Anda, karena ketika kursor visitor 
diarahkan mendekat tombol close 
Anda bisa mengatur agar bisa 
memunculkan pop up untuk 
subcribe ke website Anda atau 
menawarkan produk yang Anda jual. 





GTmetrix 


GTmetrix 


Gl metrix adalah website untuk 
menganalisa kecepatan web yang 
tersedia secara gratis dengan 
menggunakan google page speed 
dan Yahoo YSlow sebagai analyze 
engine dan untuk menampilkan hasil 
serta rekomendasi yang harus 
dilakukan. Dengan GTmetrix kita 
juga dapat membandingkan 
beberapa URL sekaligus dan jika 
mendaftar sebagai anggota maka 
dapat melihat tes sebelumnya untuk 
membandingkan hasilnya, 
menjadwalkan cek website secara 
otomatis, menyimpan laporan dan 
memilih hasil laporan untuk 
ditampilkan ke public atau tidak. 


Pingdom 


Pingdom Tools merupakan salah 
satu website yang menyediakan 
layanan website monitoring 
(uptime/downtime) dengan 
memberikan satu account gratis 
berbagai fitur monitoring layaknya 
waktu menggunakan layanan 
berbayar, termasuk 
iInformasi/peringatan melalui sms 
dan email jika website/blog 
mengalami down atau tidak dapat 
diakses. 


IG,'hemeforesi 


Themeforest 


Theme forest adalah website 
ecommerce untuk tema wordpress 
dengan lebih dari 19.000 template 
dan tema. Ihemeforest akan 
menunjang website Anda agar 
memiliki fitur dan User Interface 
yang Anda inginkan. 





ANALYTIC 


TOOLS 


Ou 


Bit.Iy 


Bitly adalah service pemendek URL. 
Bitly sudah memendekan lebih dari 
600 juta link setiap bulannya untuk 
social networking, SMS, dan email. 


Analytics 


an Google 


Google Analytics 


Google Analytics adalah layanan dari 
Google yang menampilkan statistik 
pengunjung sebuah situs web. 
Google Analytics dapat menelusuri 
pengunjung berdasarkan informasi 
source, termasuk mesin 
pencari/search engine, iklan, 
pay-per-click, email marketing, dan 
beragam informasi mengenai 
website Anda. 


20 


& SimilarWeb 


SimilarWeb 


SimilarWeb adalah alat untuk riset 
yang akan membantu Anda 
menemukan traffic mana yang paling 
bernilai dari sebuah website. 
SimilarWeb membuat analytics web 
simpel dan dapat diakses oleh 
semua orang, juga dapat 
menunjukan data traffic dan 
pertumbuhan website competitor 
Anda. 


@ Alexa 


Alexa 


Alexa Rank adalah sebuah peringkat 
yang diberikan kepada sebuah blog 
atau website berdasarkan 
banyaknya traffic atau 
pengunjung,perhitungan ini 
dilakukan oleh Alexa.com. Peringkat 
dalam Alexa ini dihitung dari terbesar 
sampai yang terkecil, jadi semakin 
kecil alexa rank maka semakin 
bagus kualitas dari blog atau 
website tersebut. 





Google 


trends 


Google Trends 


Google Irends adalah fasilitas yang 
dimiliki oleh Google mengenai Topik, 
konten dan pencarian yang sedang 
trend atau hot di internet. Google 
trends menunjukkan apa yang paling 
sering dicari oleh pengguna internet 
di dunia selain menjadi sumber 
terpercaya untuk mengetahui apa 
yang sedang hot saat ini di dunia 
Internet. 


alClickMeter 


ClickMeter 


Jika anda ingin mengetahui dari dan 
dimana Link anda berada dan 
seberapa effectifnya, anda bisa 
menggunakan ClickMeter untuk 
melihat dan menghitung Data dari 
setiap link yang anda sebar, 
sehingga nad adapat 
mengoptimalkan link anda. 


facebook 


Audience Insight 


Audience insight adalah fitur baru 
dari facebook adds untuk melihat 
demografi dari pengguna facebook, 
sehingga anda dapat mentarget iklan 
anda lebih specific ke audience 
anda. 








MESSENGER 


TOOLS 


“slack 


Slack 


Slack adalah sebuah messenger 
yang berfokus pada team chat. 
Tujuan dari Slack adalah untuk 
menggabungkan komunikasi antar 
Internal ataupun kolaborasi kedalam 
satu wadah. Slack juga 
menyediakan fitur search dimana 
user bisa mencari pesan yang 
diinginkan. 


BBM 


BBM masih merupakan messenger 
terpopuler di Indonesia sampai saat 
Ini. Maka dari itu, BBM masih 
merupakan market yang besar bagi 
Anda yang ingin masuk ke dunia 
digital marketing. 


23 


skype, 


Skype 


Skype adalah sebuah 
Instant-messaging dan aplikasi 
voice-chat dengan kelebihan fitur 
Call Recorder yang tak dimiliki 
aplikasi voice-chat lainnya. Kualitas 
panggilan masih tergantung dengan 
kecepatan internet, maka dari itu 
pastikan anda memiliki kualitas 
Internet yang cepat dan stabil. 


5 


Line 


Peningkatan pemakaian LINE di 
Indonesia sedang sangat meroket, 
bahkan pada OGuarter 2 di tahun 
2015 ini, pengguna aplikasi LINE 
sudah mencapai 211 juta orang. 
Maka dari itu, berbisnis melalui LINE 
bisa jadi satu alternatif untuk 
memperluas usaha bisnis Anda. 





9 


Whatsapp 


Whatsapp merupakan messenger 


terpopuler di dunia sampai saat ini. 


Dengan pemakai yang mencapai 
angka 800 juta orang di seluruh 
dunia, banyak sekali kesempatan 
yang dapat diambil untuk bisnis 
Anda dengan membangun koneksi 
bisnis melalui Whatsapp. 


DO Periscope 


Periscope 


Periscope adalah aplikasi video 
streaming, di mana Anda bisa 
berinteraksi dengan teman anda 
secara 2 arah namun dengan cara 


yang berbeda. Anda bisa membuat 


video streaming, sementara 
teman-teman anda hanya bisa 
menonton dan membalas lewat 
komentar saja. 


Line@ 


Sementara LINE disesuaikan untuk 
menjadi messenger antar teman, 
LINE@ for Business memberikan 
anda kesempatan untuk 
mendapatkan audience lebih besar 
lagi. Tujuan dari LINE@ for Business 
sendiri adalah mendekatkan 
hubungan antara Anda sebagai 
pemilik bisnis dengan customer 
hingga terasa seperti teman yang 
berhubungan melalui messenger 
LINE regular. 





PERSONAL DEVELOPMENT 


TOOLS 


udemy 


Udemy 


Udemy adalah online course yang 
berbasiskan online. Banyak sekali 
pelajaran-pelajaran yang Anda bisa 
ambil melalui Udemy. Selain 
mengambil kelas dari Udemy, Anda 
pun bisa juga menjual ilmu anda 
dengan membuat kelas yang 
berbayar di Udeny. 


(#Flipboard 


Flipboard 


Aplikasi ini membantu Anda 
mendapatkan berita International 
seperti membaca majalah. Anda 
dapat memilh topik yang Anda sukai, 
untuk Menggunakannya, Anda 
diminta login agar tetap bisa 
terhubung dengan aplikasi ini dari 
berbagai macam device dan dapat 
menyimpan berita untuk dibaca 
dikemudian hari. 


KJ blueprint 


facebook Blueprint 


Blueprint adalah eLearning center 
dan program bersertifikasi yang 
memiliki lebih dari 35 online courses 
untuk membantu membangun bisnis 
Anda dengan belajar advertising 
pada Facebook. 


Kindle 


Membaca buku adalah kegiatan 
yang semakin menambah wawasan 
Anda, dengan aplikasi mobile ini 
maka Anda dapat membaca buku 
secara online. Anda dapat membeli 
E-Booknya langsung dengan aplikasi 
ini. Aplikasi ini tersedia di iOS dan 
Android. 





goodreads 


Goodreads 


Goodreads adalah tempat 
komunitas para pencinta buku, Disini 
Anda dapat menemukan forum 
diskusi buku, update buku yang 
sedang Anda baca, review buku dan 
kebanyakan orang menggunakannya 
untuk mengetahuirating buku yang 
bagus. 


21 


(@ Lifehack 


Lifehack.org 


Portal yang membantu Anda 
memiliki hidup yang lebih baik 
dibidang communication, lifestye, 
keuangan, produktivitas, technology, 
pekerjaan dan banyak bidang 
lainnya. 





EMAIL MARKETING 


TOOLS 


Mail Chimp 


Tools yang menyediakan gratis 
digunakkan hanya untuk broadcase 
ke email list Anda. Anda diminta 
untuk membayar jika ingin 
menggunakan fitur Automation dan 
scheduler. 


PAYel Uh 21Ofolaalereile lab 


Active Campaign 


Jika tools sebelumnya menyediakan 
hanya scheduler dan broadcast ke 
email list Anda, maka tools ini 
membantu Anda untuk segmentasi 
customer Anda berdasarkan 
kebiasaan mereka membaca email 
Anda. Anda bisa memberi tag 
kepada mereka, mengirim email 
sesuai tag (Automation), CRM sales 
Anda yang menggunakan tools ini 
untuk E-Commerce dan CRM 
membalas email customer langsung 
dari page ActiveCampaign. Tools ini 
murah untuk investasi diawal, tapi 
jika email list Anda sudah besar 
maka harga yang dibayarkan 
sangatlah mahal ketimbang 
Infushionsoft. 


Infusionsoft 


Infusion Soft. 


Tools yang paling lengkap dinatara 
email marketing tools lainnya karena 
tools ini mengkombinasikan Email 
Automation, E-Commerce dan CRM. 
Tools ini cukup mahal di banding 
lainnya, tapi menjadi murah 
dibanding lainnya jika Anda memiliki 
email list yang sangat banyak hingga 
ratusan ribu. Keuntungan 
Automation IS ketimbang AC adalah 
fitur Flag nya, yang memungkinkan 
memberhentikan pengiriman email 
promosi jika customer sudah 
melakukan tindakan yang 
ditentukan, sehingga customer tidak 
terganggu dengan email promosi 
kita jika sudah melakukan tindakan 
yang kita tentukan. 





M4 GetResponse 


Get Response 


Get Resopnse adalah salah satu 
aplikasi email marketing yang dapat 
memudahkan anda untuk memblast 
email dan juga memiliki 
autoresponder untuk mempermudah 
pembalasan email. Get respond juga 
memiliki beberapa template optin 
untuk membuat landing page. 


30 


WALCOM 


Mail 


Website penyedia mail server dan 
membuat alamat email yang sesuai 
kebutuhan Anda, Anda dapat 
membuat email dengan @.. sesuai 
dengan Anda butuhkan. Mail 
menyediakan puluhan @.. yang bisa 
Anda gunakkan sesuai dengan 
pekerjaan Anda, hobi, atau jenis 
perusahaan Anda. 





CLOUD STORAGE 


TOOLS 


&8 Dropbox 


Dropbox 


Dropbox adalah salah satu layanan 
cloud atau layanan penyimpanan 
data berbasis web. Fungsi dropbox 
Ini sebagai tempat untuk menyimpan 
data atau file di dropbox secara 
gratis bagi semua orang terutama 
mereka yang membutuhkan tempat 
untuk menyimpan dan berbagai file 
secara online . Dropbox memiliki fitur 
berbagi dengan teman dan Anda 
bisa mendapatkan kapasitas 
sebesar 2GB secara gratis. 


f3, OneDrive 


One Drive 


OneDrive adalah penyimpanan cloud 
untuk semua dokumen dan foto, 
yang dapat diakses, dibagi, atau 
dikembalikan jika diperlukan. Anda 
juga dapat mengaturnya agar 
mencadangkan item secara 
otomatis, sehingga bila Anda 
mengambil foto atau video, foto dan 
video tersebut akan disalin ke album 
di cloud. 


AN Google Drive 


Google Drive 


Dengan Google Drive Anda dapat 
menyimpan file apa saja. Google 
Drive memberikan ruang 
penyimpanan online Google sebesar 
15 GB, gratis, sehingga Anda dapat 
menyimpan foto, cerita, desain, 
gambar, rekaman, maupun video 
dengan mudah. 





32 





TOOLS 


Duora 


Duora adalah sebuah website forum 
yang menyediakan tanya jawab. 
Keunggulan dari guora adalah 
orang-orang yang menjawab 
pertanyaan adalah orang yang 
sudah expert bahkan CEO nya pun 
bisa ikut menjawab pertanyaan. 


Y 1HE GRAPH 


The Graph 


Facebook menyediakan fitur 
bernama Graph Search untuk 
membantu pengguna mencari 


konten-konten Facebook. Ihe Graph 


memungkinkan pengguna 
melakukan pencarian terhadap tiga 
kategori utama, yaitu People untuk 
mencari pengguna Facebook, 
Stories untuk mencari post, video, 
atau foto, dan Group untuk mencari 
grup-grup di Facebook. 


34 


Buzzsum N 


Buzzsumo 


Buzzsumo.com adalah website yang 
dapat memberikan data tentang 
konten yang ingin kita cari, 
banyaknya topik tersebut 
diperbincangkan di internet. Cukup 
ketik kata kunci, dan Buzzsumo 
akan menunjukkan tulisan internet 
paling sukses yang memiliki kata 
kunci tersebut. Anda kemudian 
dapat mengumpulkan statistik 
tentang orang influencer top di niche 
Anda, seperti berapa kali mereka 
posting telah dibagikan, dan di 
mana. Statistik ditampilkan dengan 
cara yang membuatnya mudah bagi 
Anda untuk memilih mereka, dan 
Anda dapat menggunakan data ini 
untuk keuntungan Anda. sedang hot 
saat ini di dunia internet. 


Podcast App 


Ratusan dari ribuan podcast gratis di 
dalam app ini. Applikasi ini 
memudahkan kita untuk menemukan 
podcast yang sesuai dengan 
keinginan kita. Anda juga bisa 
membuat podcast sendiri. 





OT HER TOOLS 


TOOLS 


Adobe Acrobat 


Dengan Acrobat Reader Anda dapat 
membuat file PDF dari sumber file 
dengan format apapun secara cepat 
dan mudah. Kelebihan dari Acrobat 
Reader ini Anda dapat memodifikasi 
PDF yang Anda inginkan. 


@ chrome 


Google Chrome 


Browser buatan google ini bisa anda 
pakai di semua platform OS. Google 
Chrome memiliki Javascript Virtual 
Machine sendiri yang dapat 
membuat website terbuat dari 
banyak javascript lebih cepat 
muncul. 


Safari 


Safari adalah sebuah browser 
khusus pengguna OS Macintosh. 
Safari lebih cepat dan lebih efisien 
dibandingkan browser lain sehingga 
membuat batrai laptop anda tahan 
lebih lama. 


LastPass rx 


Last Pass 


Membuat password sama untuk 
semua adalah ide yang paling buruk. 
Namun jika membuat password 
berbeda-beda maka akan sulit juga 
untuk diingat. Last pass akan 
mengingat semua password anda. 
Last past juga dapat menshare 





